Dzikir Setelah Sholat 



lOx ^ JS ^ j^j c~mj ^ 

Tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa 
tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nyalah segala 
kerajaan, bagi-Nyalah segala puji, yang 
menghidupkan dan yang mematikan dan Dia 
Maha Kuasa atas segala sesuatu. ( Dibaca 10 
X setiap habis sholat subuh dan maghrib, 
sebelum merubah posisi duduk / tahyat 
akhir ) 

Kemudian membaca : 

el * o .jf- 

3 X aJI <-->jj)j 

Aku memohon ampun kepada Allah yang 
Maha Agung yang tiada Tuhan selain Dia 



1 



yang Maha hidup lagi kekal dan aku 
bertaubat kepada-Nya. 

c^JJ! 13 ^ ^j^fl 4 i-j o'yiiJ! ^ L. 4J ^ 

Allah, tidak ada Tuhan yang berhak 
disembah melainkan Dia yang hidup kekal 
lagi terus menerus mengums makhluk-Nya, 
tidak mengantuk dan tidak tidur. 
Kepunyaan-Nya apa yang di ada langit dan 
di bumi, tiada yang dapat memberi syafa'at 
di sisi Allah tanpa izin-Nya, Allah 
mengetahui apa-apa yang ada di hadapan 
mereka dan di belakang mereka, dan mereka 



tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah 
melainkan apa yang dikehendaki-Nya. 
Kursi[161] Allah meliputi langit dan bumi, 
dan Allah tidak merasa berat memelihara 
keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha 
Besar. 

[161] Kursi dalam ayat ini oleh sebagian 
Mufassirin diartikan dengan ilmu Allah dan 
ada pula yang mengartikan dengan 
kekuasaan-Nya. 

°fjLs\ i°J^ iGij ilLj °f^Ls\ cJf JLjIli 

Ya Allah kau adalah Dzat yang memberi 
keselamatan, dari-Mulah datangnya 
keselamatan, kepada-Mulah keselamatan 
akan kembali maka hidupkanlah kami Ya 
Tuhan kami dengan keselamatan, dan 
masukan kami kedalam Surga tempat 
keselamatan, Maha berkah Engkau, Maha 



3 



Tinggi Engkau wahai Dzat yang mempunyai 
Keagungan dan Kemulyaan. 

% cJ£ q c4if q^ v J-JiJi 
fbj! iiL is £j£ q 

Ya Allah tidak ada yang dapat mencegah 
sesutu yang telah Engkau berikan dan tidak 
ada yang dapat memberi sesuatu yang telah 
Engkau cegah dan tidak ada yang dapat 
menolak sesuatu yang telah Engkau 
laksanakan dan tidak dapat bermanfaat 
kekayaan seseorang dari murka-Mu. 

.dJuSlIp ii J^j JLp l!pf ^! . 

cjf 

Ya Allah bantulah kami untuk mengingat— 
Mu dan bersyukur kepada~Mu dan 
memperbaiki ibadah kepada~Mu. Tuhanku 
Engkaulah pelindungku. 

33X &\ d\^> 

Maha suci Allah 

4 



Maha suci Allah dan dengan pujian-Nya 
sekekal kerajaan-Nya. 

33 X AijolkJl 

Segala puji bagi Allah. 

aIxjj JU- Js" l5 Ip aJLJ jU-J1 

Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan 
dan ni'mat . 

33 x ^rf 1\ 

Allah Maha besar 

^ J ^ ^ J^J ^4^J 

.j^'l ^Jl ilib V! Vj J> 

Allah Maha Besar dengan sebesar-besar-Nya 
dan segala puji bagi Allah dengan sebenar- 
benar-Nya pujian dan Maha suci Allah 
sepanjang pagi dan sore. 
Tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa 
tiada sekutu bagi-Nya bagi-Nyalah segala 

5 



kerajaan, bagi-Nyalah segala puji, Dialah 
yang menghidupkan dan yang mematikan 
dan Dia Kuasa atas segala sesuatu.dan tiada 
daya upaya kecuali karna pertolongan Allah 
yang Maha Luhur nan Agung. 

Ketahuilah paling utamanya dzikir adalah 
ucapan " Tiada Tuhan selain Allah 
Muhammad adalah utusan Allah/ 7 

. .jJOl Sj^j il^i VI ^| V 

Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah 
utusan Allah. 

aJIj aIIp ^^Jl^ Jk\ J^—j ilk^ aSjI vi v 

o * 

Muhammad adalah utusan Allah, mudah- 
mudahan Allah memberikan Sholawat dan 
Salam kepadanya juga kepada keluarga dan 
shahabatnya. 



6 



50 - 100 x iii V 

Tiada Tuhan selain Allah 

✓ A, 88 x ✓ ^ ^ * 

Jli; Ibr^j £Tj 3>j jUl>j 

Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad 
adalah utusan Allah, (mudah-mudahan) 
Allah memberikan Sholawat kepadanya, 
kepada keluarganya dan shahabatnya dan 
mudah-mudahan pula Allah memberikan 
keselamatan, kemulyaan, kebesaran 
keagungan dan mudah-mudahan Allah ta'ala 
meridloi keluarganya yang disucikan dan 
para shahabatnya yg mendapatkan petunjuk 
dan para pengikutnya yang senantiasa 
mendapatkan kebaikan sampai hari kiamat. 



7 



Alfatihah dihadiahkan kepada kekasih kita, 
utusan Allah, pemimpin kita (beliau 
adalah) Muhammad putra Abdullah dan 
kepada keluarganya, shahabatnya, istri 
istriny a, keturunanny a, (bahwa) semoga 
Allah meninggikan derajat mereka di Surga 
dan semoga Allah memberikan manfat 
kepada kami dengan sebab sir-sir mereka 
,cahaya-cahaya mereka, ilmu-ilmu mereka 
dalam urusan Agama, Dunia dan Akherat. 
Alfatihah 



^j*Oj^| ^tlltJl J . <w-^i? (j^ 5 "" j^ 1 ^-*^ J ' 

o i x o ^ „ ' C ' ^ C X X o C o > X ' ^ 

Alfatihah dihadiahkan kepada para wali, orang- 
orang sholeh dari arah timur dan barat bumi, dan 
khusus kepada syaikh Sunan gunung jati, habib 
Hasan bin Ahmad Baharun, habib Abu bakar bin 
Muhammad Assegaf, sayyid Muhammad bin 
Alwi al maliky, syaikh Ali bin Muhammad 
arrahbiny, syaikh Jam' an aly, syaikh 
Abdurahman thoyyib, syaikh Idris, habib 
Muhammad bin Syaikh bin Yahya, habib Idrus 



9 



bin Umar al kaf, habib Abdul qodir bin Ahmad 
as segaf, habib Thohir bin Yahya, dan Syeikh 
Muhammad Sa'id Romadhon Al-Buthi, dan istri- 
istri mereka, nenek moyang mereka, keturunan 
mereka, bapak-bapak kami dan bapak-bapak 
kalian, kakek-kakek kami dan kakek-kakek 
kalian, saudara-saudara kami yang sudah tiada 
dan saudara-saudara kalian yang sudah tiada dan 
semua orang telah tiada dari kalangan kaum 
muslimin..(bahwa)semoga Allah mengampuni 
mereka, menyayangi mereka, meninggikan 
derajat mereka di Surga dan semoga Allah 
memberi manfaat kepada kami dengan sebab sir- 
sir mereka, cahaya-cahaya mereka, ilmu-ilmu 
mereka dalam urusan Agama Dunia dan 
Akherat. Alfatihah 

J-JCuO J_oJ>s-/» £t-jJuJl J (_£ J^*^ U^ 5 "" "^"^ U"^ 



10 



0^x0^ XXX ^0^.0 X X X ,0^0 XX XO 

e f* e o'x x xo'x f x°x ^ * £ o ^°x x o o ^° 

lijbJ^I d^k>j p-^lj ^:^BJ (^J^jf*iJ cj^j^^ 

' *x>x o x x x x x x xx o * ' x o 'x /" x o ' 

^ .* ^ ^ S#_j, ^ .» ^ X X X X X 

... ^UiL^VIj 

Al fatihah di hhadiah kan kepada al habib 
Abdullah bin Muhammad Baharun, al habib 
Salim bin Abdullah Asy syathiri, al habib Ali 
masyhur bin Hafidz, al habib Umar bin Hafidz, 
al habib Ali bin Abdurrahman Al jufri, syaikh 
Muhammad said romadlon Al buthi, syaikh 
Muhammad Al hafidz Asy syingqiti dan syaikh 

kami...(sebutkan nama guru-guru 

kita)...dan semua guru-guru kita dan semua 
gurunya guru kita, orang-orang tua kami, orang- 



11 



orang tua kalian, sodara-sodara kami, sodara- 
sodara kalian, sodari-sodari kami, sodari-sodari 
kalian, anak-anak kami, anak-anak kalian, teman- 
teman kami, teman-teman kalian, dan semua 
oarang islam laki-laki dan 

perempuan,(bahwa)semoga Allah memberikan 
futuh kepada kami dan keada mereka seperti 
futuhnya orang-orang yang kenal kepada Allah, 
dan semoga Allah mengampuni kami dan 

mereka, merikan hidayah kepada kami dan 
kepada mereka, memanjangkan umur kami 
dan umur mereka dalam ketaatan sehatdan 
afiah, meluaskan rizqi kami dan rizqi 
mereka, dan mengabulkan hajat kami badan 
hajat mereka, dan menyampaikan cita-cita 
kami dan cita-cita mereka dan menjadikan 
diantara kami dan mereka cinta yang bener 
yang sambung beserta penjagaan dari 
ketergelinciran, kesalahan, fitnah, dalam 
urusan Agama Dunia Akherat. Alfatihah. 

(BACA DO'A ) 

Do'a-do'a dari Buya Yahya Zainal Ma'arif 



12 



Do' a setelah sholat 

o 6 s o Si \ o 



Ya Allah sayangilah kami dan jangan Engkau 
siksa kami, tolonglah kami dan jangan 
Engkau hinakan kami, sehatkan kami dan 
jangan Engkau memberi sakit kepada kami, 
mulyakan kami dan jangan Engkau hinakan 
kami, utamakan/dahulukan kami jangan 
Engkau mengutamakan orang lain atas kami, 
sesungguhnya Engkau Kuasa atas segala 
sesuatu. 



13 



Ya Allah sesungguhnya kami adalah lemah 
maka kuatkanlah, dan sesungguhnya kami 
adalah hina maka mulyakan lah, dan 
sesungguhnya kami adalah faqir maka 
kaya/cukupkanlah, ya Allah cukupkanlah 
kami dengan kehalalan-Mu dari keharaman- 
Mu dan kayakanlah kami dengan karunia- 
Mu bukan dari selain-Mu. 



sos s o s os o s os s ' o o * Jl * ^ 

^jaj c«j i^i* ^ u^G-^ ^ — 

Ya Allah damaikan urusan/hubungan 
diantara kami, lembutkan diantara hati kami, 
bimbinglah kami kepada jalan keselamatan, 
selamatkan kami dari kegelapan menuju 
cahaya hidayah dan jauhkanlah kami dari 



14 



kekejian yang tampak maupun yang tidak 
tampak/ samar. 



j*-^- ^ll jill cJl dij} ^-^j J 

Ya Allah berkahilah di dalam pendengaran 
kami, penglihatan kami, hati kami, istri-istri 
kami, keturunan kami, terimalah taubat kami 
sesungguhnya Engkau adalah dzat yang 
banyak menerima taubat lagi Maha 
Penyayang. 



y $ y ' a * y 

. }Ss> y£ Js> itfl L^lJlj jl>\^\j 

Ya Allah jadikanlah kami termasuk orang- 
orang yang bersyukur, memuji dan 
menerima atas ni'mat-ni'mat-Mu maka 
sempurnakanlah ni'mat tersebut. 

Sesungguhnya Engkau Kuasa atas segala 
sesuatu. 



15 



Tambahan,di baca setelah imam membaca 
do'a. 



Cukuplah Allah bagi kami, dan Allah adalah 
sebaik-baik wakil, sebaik-baik yang 
mengurusi dan sebaik-baik penolong. 



Ya Allah kepada pemimpin kita Muhammad 
sang dokter hati, pengobat hati, penyembuh 
dan penyehat badan, penguat dan makanan 
jiwa, dan limpahkan lah Sholawat dan Salam 
kepada keluarganya dan kepada para 
shahabatnya. 






16 



7X @v^J^^J(jji 

1. Bukankah Kami telah melapangkan untuk- 
Mu dada-Mu?, 

2. Dan Kami telah menghilangkan daripada- 
Mu beban-Mu, 

3. Yang memberatkan punggung-Mu[1584]? 

4. Dan Kami Tinggikan bagi-Mu sebutan 
nama -Mu[1585], 

5. Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan 
itu ada ke-Mudahan, 

6. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada 
ke-Mudahan. 

7. Maka apabila ka-Mu telah selEsai dari 
sesuatu urusan, kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh urusan yang lain[1586], 

8. Dan hanya kepada Tuhan-Mulah 
hendaknya ka-Mu berharap. 



17 



[1584] Yang dimaksud dengan beban di sini 
ialah kesusahan-kesusahan yang diderita 
Nabi Muhammad SAW. dalam 
menyampaikan risalah. 

[1585] Meninggikan nama Nabi Muhammad 
SAW di sini maksudnya ialah meninggikan 
derajat dan mengikutkan namanya dengan 
nama Allah dalam kalimat Syahadat, 
menjadikan taat kepada Nabi termasuk taat 
kepada Allah dan lain-lain. 
[1586] Maksudnya: sebagian Ahli Tafsir 
menafsirkan apabila kamu Muhammad 
telah selesai berdakwah maka beribadatlah 
kepada Allah; apabila kamu telah selesai 
mengerjakan urusan dunia, maka kerjakanlah 
urusan akhirat, dan ada lagi yang 
mengatakan, apabila telah selesai 
mengerjakan shalat berdoalah. 



11X ^yf 

ya Allah cukupkanlah kami dengan 
kehalalan-Mu dari keharaman-Mu dan 



18 



kayakanlah kami dengan karunia-Mu bukan 
dari selain-Mu. 



26. Katakanlah: "Wahai Tuhan yang mempunyai 
kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang 
yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut 
kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. 
Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki 
dan Engkau hinakan orang yang Engkau 
kehendaki. di tangan Engkaulah segala kebajikan. 
Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala 
sesuatu. 

27. Engkau masukkan malam ke dalam siang dan 
Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau 
keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau 




19 



keluarkan yang mati dari yang hidup[191]. dan 
Engkau beri rezki siapa yang Engkau kehendaki 
tanpa hisab (batas)". 

[191] Sebagian mufassirin memberi misal untuk 
ayat ini dengan mengeluarkan anak ayam dari 
telur, dan telur dari ayam. dan dapat juga diartikan 
bahwa pergiliran kekuasaan diantara bangsa- 
bangsa dan timbul tenggelamnya sesuatu umat 
adalah menurut hukum Allah. 



20 



Setiap Ba'da Sholat Maghrib & Shubuh 
ditambah dengan bacaan : 



21 



* 

j- - 

i gin > jiii y f ^ jr > j L ^ui^ji } 



Dianjurkan untuk dibaca setiap pagi dan 
sore, kalau tidak bisa dibaca satu kali 
dalam sehari. 

Alfatihah dihadiahkan kepada kekasih kita, 
utusan Allah, pemimpin kita Muhammad 
putra Abdullah dan kepada keluarganya, 
shahabatnya, istri istrinya, keturunannya, 
bahwa semoga Allah meninggikan derajat 
mereka di Surga dan semoga Allah 
memberikan manfat kepada kami dngan 
sebab sir-sir mereka cahaya-cahaya mereka 
ilmu-ilmu mereka dalam urusan Agama 
Dunia dan Akherat. Alfatihah. 



23 



Alfatihah dihadiahkan kepada para wali para 
sholihin yang ada di sebelah timur dan barat 

Bumi dan lebih khusus kepada 

Alfatihah. 

U^'Vjlj LjIjj^-Ij lljl^>-|j ILjJ Ijj lliu^ 

Alfatihah dihadiahkan kepada para guru 

kami dan kepada semua guru-guru 

kami, kepada semua gurunya guru kami, 
orang-orang tua kami, saudara-saudara kami, 
saudari-saudari kami, anak-anak kami, 
teman-teman kami dan semua kaum muslim 
laki-laki dan perempuan dan lebih khusus 
kepada Al fatihah. 



24 



^Jjjjj^J JU-£aJI <0)l jl^I <UJl yfe <ji 

1. Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha 
Esa. 

2. Allah adalah Tuhan yang bergantung 
kepada-Nya segala sesuatu. 

3. Dia tiada beranak dan tidak pula 
diperanakkan, 

4. Dan tidak ada seorangpun yang setara 
dengan Dia." 



. l c^llS\ y, (Ijj 13] j^i 

3 x j?j jul^>- 1 31 jl^, li- y* ^ j jfj 1 

1. Katakanlah: "Aku berlindung kepada 
Tuhan yang menguasai subuh, 

25 



2. Dari kejahatan makhluk-Nya, 

3. Dan dari kejahatan malam apabila telah 
gelap gulita, 

4. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang 
sihir yang menghembus pada buhul- 
buhul[1609], 

5. Dan dari kejahatan pendengki bila ia 
dengki." 

[1609] Biasanya tukang-tukang sihir dalam 
melakukan sihirnya membikin buhul-buhul 
dari tali lalu membacakan jampi-jampi 
dengan menghembus-hembuskan nafasnya 
ke buhul tersebut. 




26 



3X . Q^-lIrfj 

1. Katakanlah: "Aku berlidung kepada Tuhan 
yang memelihara dan menguasai manusia. 

2. Raja manusia. 

3. Sembahan manusia. 

4. Dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa 
bersembunyi, 

5. Yang membisikkan kejahatan ke dalam 
dada manusia, 

6. Dari golongan jin dan manusia. 

3 X Ojj^s^j 

Dan katakan lah aku berlindung kepada 
Engkau dari bisikan2 syaithan dan aku 
berlindung pula kepada Engkau ya Allah 
dari kehadiran mereka kepadaku. 

j^Ji ^ ^ J 1 *^ 

27 



Jij , j V Ajl ajj wLp ajL*^- LJU 

Maka apakah kamu mengira bahwa 
sesungguhnya Kami menciptakan kamu 
secara main-main saja dan bahwa kamu tidak 
akan di kembalikan kepada Kami? Maha 
Tinggi Allah Raja yang sebenarnya, tidak ada 
Tuhan yang berhak di sembah selain Dia , 
Tuhan yang mempunyai 'Arasy yang mulia, 
dan barang siapa menyembah Tuhan lain 
selain Allah padahal tidak ada satu dalil pun 
baginya tentang itu, maka sesungguhnya 
perhitungannya di sisi Tuhannya, 
sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak 
beruntung. dan katakanlah : Ya Tuhanku " 
Berilah ampunan dan rahmat dan Engkau 
adalah Pemberi Rahmat yang paling baik ". 

*1s ' o A o A s o s ' o A o A s o ^ ^ oA ' 

AJ j j u yx^sj J^>- J U Ail) <jU>t^3 



28 



Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu 
kamu berada dipetang hari dan waktu kamu 
berada diwaktu subuh, dan bagi-Nyalah 
segala puji di langit dan di bumi dan di 
waktu kamu berada di petang hari dan di 
waktu kamu berada di waktu dzuhur. Dia 
mengeluarkan yang hidup dari yang mati 
dan mengeluarkan yang mati dari yang 
hidup dan menghidupkan bumi sesudah 
matinya, dan seperti itulah kamu akan di 
keluarkan dari kubur . 

Aku berlindung kepada Allah yang Maha 
Mendengar lagi Maha Mengetahui dari 
godaan syetan yang terkutuk. 



29 



t^/yaj Jilo^fl _^UUbj 4l)l fcjL^a^ 

21. Kalau Sekiranya Kami turunkan Al-Quran 
ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan 
melihatnya tunduk terpecah belah 
disebabkan ketakutannya kepada Allah, dan 
perumpamaan-pemmpamaan itu kami buat 
untuk manusia supaya mereka berfikir. 



is 




22. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, 
yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, 
Dia-lah yang Maha Pemurah lagi Maha 
Penyayang. 



30 



^jliJ! cOUJ! > Sf) iJI ^ ^ All 2)1 > 

23. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, 
Raja, yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, 
yang Mengaruniakan Keamanan, yang Maha 
Memelihara, yang Maha Perkasa, yang 
Maha Kuasa, yang memiliki segala 
Keagungan, Maha suci Allah dari apa yang 
mereka persekutukan. 



24. Dialah Allah yang Menciptakan, yang 
Mengadakan, yang Membentuk Rupa, yang 
mempunyai Asmaaul Husna, bertasbih 
kepada-Nya apa yang di langit dan bumi, 



31 



dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana. 



isy^ dijls" \ji , "JLJ&\ °j> Js> 

Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh 
diseluruh alam, sesungguhnya demikianlah 
Kami memberi balasan kepada orang-orang 
yang berbuat baik, sesungguhnya ia 
termasuk diantara hamba-hamba Kami yang 
beriman. 

Aku berlindung dengan kalimat-kalimat 
yang sempurna Al-Qur'an dari kejahatan 
seluruh makhluk-Nya. 

3 X p-*^*^ ^-^^^ J S-b***^ 

Dengan menyebut nama Allah, yang dengan 
nama-Nya segala sesuatu tidak akan 

32 



memberi bahaya, baik yang ada di bumi 
maupun yang ada di langit dan Dia Maha 
Mendengar lagi Maha Mengetahui. 

Ya Allah sesungguhnya aku berada di pagi 
hari ini dalam ni'mat afiat dan perlindungan 
dari-Mu, karena itu sempurnakanlah ni'mat- 
Mu kepadaku dan perlindungan-Mu di dunia 
dan akherat 

liilp l!uki lull* jlj dJJ '<t£.y* V iiJb-j 

4X iJ^i-JJ 

Ya Allah sesungguhnya aku berada di pagi 
ini aku bersaksi kepada-Mu, aku bersaksi 
kepada pembawa 'Arasy-Mu, aku bersaksi 
kepada para Malaikat-Mu dan seluruh 
mahluk-Mu bahwa Engkau adalah Allah 

33 



tiada Tuhan yang berhak selain Engkau yang 
Maha Esa tiada sekutu bagi-Mu dan bahwa 
Muhammad adalah hamba-Mu dan utusan- 
Mu. 

Segala puji bagi Allah Tuhan penguasa alam 
semesta, suatu pujian yang seimbang dengan 
ni'mat-ni'mat-Nya dan setara dengan 
tambahan-Nya. 

3X ^ 

Aku beriman kepada Allah yang Maha 
Agung, dan aku ingkar kepada jibti dan 
thoghut syetan dan sesembahan selain Allah, 
dan aku telah berpegang teguh dengan buhul 
tali yang amat kuat dan tidak akan putus, 
dan Allah Maha Mendengar lagi Maha 
Mengetahui. 



34 



3 X ^/ jj LJ ^JL- j aJLp 4isl 

Aku ridlo terhadap Allah sebagai Tuhan-ku, 
Islam sebagai Agamaku, dan -Muhammad 
SAW. sebagai Nabiku dan Rosul Allah 
kepadaku. 

7X 

Cukuplah Allah sebagai pelindungku, tiada 
Tuhan yang berhak disembah selain Dia, 
kepada-Nya aku bertawakal dan Dia-lah 
yang memiliki 'Arasy yang Agung. 

10 j a*>w j aJIj Xos>^> UwLovw ^Ip Jlv? ^ g Ul 

X 

Ya Allah limpahkanlah Sholawat dan Salam 
kepada pemimpin kami Muhammad juga 
kepada keluarga dan shahabatnya. 



35 



, * A t, OS ° " , * y *£o i * 6 J *' 

Ya Allah sesungguhnya aku meminta 
kepada-Mu kebaikan yang datangnya secara 
tiba-tiba, dan aku berlindung kepada-Mu 
dari keburukan yang datangnya secara tiba- 
tiba. 



Ya Allah Engkau adalah Tuhan ku, tiada 
Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, 
Engkau telah menciptakanku dan aku adalah 
hamba-Mu dan akupun dalam ketentuan - 
Mu dan janji-Mu. Aku tak memiliki 
kemampuan. 



Aku berlindung kepada-Mu dari keburukan 
apa saja yang aku perbuat, aku akui ni'mat - 
36 



Mu yang kau anugerahkan kepadaku dan 
aku juga mengakui dosaku maka ampunilah 
dosaku, karena sesungguhnya tiada yang 
dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. 



Ya Allah, Engkau adalah Tuhan-ku, tiada 
Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, 
kepada-Mulah aku bertawakal dan Engkau 
adalah pemilik Arasy yang Agung. 



Apa yang di kehendaki Allah pasti akan 
terjadi dan apa yang tidak di kehendaki Allah 
pasti tidak akan terjadi dan tidak ada daya 
upaya dan kekuatan kecuali atas pertolongan 
Allah.yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. 



37 



LUp £.^j> JS\J 

Aku mengetahui bahwa Allah adalah Kuasa 
atas segala sesuatu dan bahwasannya 
pengetahuan Allah telah meliputi segala 
sesuatu. 

S * * M> Ml * » i M> S » 

^ J 5 j* lT^ j* Cj? ^ J\ 

.^jaZvvj* Js>l jl L^llyglL d^-l c^Jl 

Ya Allah sesungguhnya aku berlindung 
kepada-Mu dari kejelekan diriku dan dari 
kejelekan setiap binatang yang Engkau 
memegang/ menguasai ubun-ubunnya, 
sesungguhnya Tuhanku berada di jalan yang 
lurus. 

-So so * s | y o s * t o t so * s , s o s to l£.s & s .s 

Wahai Dzat yang Maha hidup kekal abadi 
dengan rahmat-Mu aku memohon 
pertolongan keselamatan, dan aku memohon 
perlindungan dari siksa-Mu. 

38 



J! % Ji 'J4$ % & U 

Perbaikilah keadaanku semuanya dan jangan 
Engkau serahkan diriku kepada diriku 
sendiri atau kepada seseorang dari mahluk- 
Mu sekejap mata pun. 

Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung 
kepada-Mu dari kesumpekan dan kesedihan 
dan aku berlindung kepada-Mu dari 
kelemahan dan kemalasan dan aku 
berlindung kepada-Mu dari sifat penakut dan 
bakhil. Dan aku berlindung kepada-Mu dari 
bertumpuknya hutang dan tekanan orang- 
orang. 



39 



•L^ 

Ya Allah sesungguhnya aku meminta 
kepada-Mu afiah di Dunia dan Akherat. Ya 
Allah, sesungguhnya aku meminta kepada- 
Mu maaf, afiah dan pengampunan yang terus 
menerus baik dalam urusan agamaku, 
duniaku, akheratku, dan keluargaku, 
hartaku. 

Ya Allah tutuplah auratku/ aibku dan berilah 
keamanan pada rasa takutku 

Lsh^ Cf3 ^ lT^" 1 

JIipI o! i ^U-s 

Ya Allah lindungilah aku dari arah mukaku 
dari belakangku dari kananku dari kiriku 
dari atasku dan aku berlindung dengan 

40 



keagungan-Mu agar aku tidak di jatuhkan 
sebab dikhianati. 

/ SOS / & 

Allah Engkau telah menciptakan aku dan 
Engkau telah memberi petunjuk kepadaku 
dan Engkau telah memberi makan kepadaku 
dan Engkau telah memberi minum kepadaku 
dan Engkau telah menghidupkan ku dan 
Engkau kuasa atas segala sesuatu. 

Aku berada di waktu pagi dalam kesucian 
Islam dan dalam kalimat ikhlas dan dalam 
agama Nabi kita Muhammad SAW. dan 
dalam agama bapa kita Ibrohim dalam 
keadaan lurus dan sebagai muslim dan 



41 



tidaklah beliau Ibrohim AS termasuk orang- 
orang yang menyekutukan Allah. 




Ya Allah dengan berkat rahmat-Mu aku 
berada di waktu pagi dan dengan berkat 
rahmat-Mu aku berada di waktu sore dan 
dengan berkat Rahmat-Mu kami hidup dan 
mati dan kepada-Mu aku bertawakal dan 
kepada-Mu kami kembali setelah 
kebangkitan kubur . 

Dengan berkat rahmat-Mu aku berada di 
waktu pagi dan di waktu pagi ini pula 
kerajaan milik Allah, dan segala puji bagi 
Allah Tuhan semesta alam. 

J> J> J> Jt ' ° ' Hi*''),*'' 

, a I lift j 4^5" j 



42 



Ya Allah sesungguhnya aku memohon 
kepada-Mu kebaikan hari ini dari pada 
kefutuhannya, pertolongannya, cahayanya, 
keberkahannya dan petunjuknya. 

\j» \j» j £ jJl iJift jc±- dJL5L*»l p_$Ul 

*s o s s sos s flat 

Ya Allah sesungguhnya aku memohon 
kepada-Mu kebaikan hari ini dan kebaikan 
sesuatu yang ada pada hari ini dan kebaikan 
hari sebelum dan sesudahnya. 

\1a j£>j \j» j£> j ^ jJl jJj* ^iJji jfA j 

Dan aku berlindung kepada-Mu dari 
kejelekan hari ini dan kejelekan sesuatu yang 
ada pada hari ini dan kejelekan yang ada 
pada hari sebelum dan sesudahnya. 

Jlp dJJj ilkJ! ills ill ilJyi ^ 2iJb-j 

43 



Ya Allah ni'mat apapun yang ada padaku 
pagi hari ini atau pada seseorang dari 
mahluk-Mu maka itu semata-mata berasal 
dari-Mu yang Maha Esa tidak ada sekutu 
bagi-Mu, karna itu segala puji dan syukur 
adalah milik-Mu. 

11X aJ-«^>xj j <0Jl jbw 

Maha suci Allah dan segala puji bagi-Nya. 

Maha suci Allah yang Maha Agung dan 
segala puji bagi-Nya. 

11X Sil VI SJi Vj aL ilSJlj ill! ai^i- 

Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah 
dan tiada Tuhan selain Allah dan Allah Maha 
besar. 

llx ^ JS" JZ. y>j LlJj 



44 



Tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa 
tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nyalah segala 
kerajaan, bagi-Nnyalah segala puji, yang 
menghidupkan dan yang mematikan dan Dia 
kuasa atas segala sesuatu. 

alJbU (j Aill Xj> c_^J-1 fl**>U 

Dibaca Setiap setelah Shalat Magrib atau 
setelah Shalat Isya 

Aill jlp XoJ>u» L)^^ Aill J j 4^JliJl 

^^ik; Ail! jl Su^J ^JJ'J ^^-^J ^) {J* 5 

Alfatihah dihadiahkan kepada kekasih kita, 
utusan Allah, pemimpin kita Muhammad 
putra Abdullah dan kepada keluarganya, 
shahabatnya, istri-istrinya, keturunannya, 
(bahwa) semoga Allah meninggikan derajat 
mereka di surga dan semoga Allah 

45 



memberikan manfaat kepada kami dengan 
sebab sir-sir mereka, cahaya-cahaya, mereka 
ilmu-ilmu mereka dalam urusan Agama, 
Dunia dan Akherat. Alfatihah. 



Alfatihah dihadiahkan kepada para wali, 
para sholihin yang ada di sebelah Timur dan 
Barat Bumi dan lebih khusus kepada 
Alfatihah. 

^UJ! 



Alfatihah dihadiahkan kepada para guru 

kami dan kepada semua guru-guru 

kami, kepada semua gurunya guru kami, 
orang tua kami, saudara-saudara kami, 
saudari-saudari kami, anak-anak kami, 



46 



teman-teman kami dan semua kaum muslim 
laki-laki dan perempuan dan lebih khusus 
kepada Alfatihah. 

L> pJGu ^H^U l[ ~jOJ^S- c^jjl 

255. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak 
disembah melainkan Dia yang hidup kekal 
lagi terus menerus mengurus makhluk-Nya ; 
tidak mengantuk dan tidak tidur. 
Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di 
bumi, tiada yang dapat memberi syafa'at di 
sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui 
47 



apa-apa yang di hadapan mereka dan di 
belakang mereka, dan mereka tidak 
mengetahui apa-apa dari ilmu Allah 
melainkan apa yang dikehendaki-Nya. 
Kursi[161] Allah meliputi langit dan bumi. 
dan Allah tidak merasa berat memelihara 
keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha 
Besar. 



285. Rasul telah beriman kepada Al Quran 
yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, 
demikian pula orang-orang yang beriman, 
semuanya beriman kepada Allah, malaikat- 
malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul- 
rasul-Nya, mereka mengatakan : "Kami tidak 
membeda-bedakan antara seseorangpun 
dengan yang lain dari rasul-rasul-Nya", dan 




48 



mereka mengatakan: "kami dengar dan kami 
taat." mereka berdoa : "Ampunilah kami Ya 
Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat 
kembali." 



286. Allah tidak membebani seseorang 
melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia 
mendapat pahala dari kebajikan yang 
diusahakannya dan ia mendapat siksa dari 
kejahatan yang dikerjakannya. mereka 
berdoa : "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau 
hukum kami jika kami lupa atau kami 
tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau 
bebankan kepada kami beban yang berat 





49 



sebagaimana Engkau bebankan kepada 
orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, 
janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa 
yang tak sanggup kami memikulnya. beri 
ma'aflah kami; ampunilah kami; dan 
rahmatilah kami. Engkau-lah penolong kami, 
Maka tolonglah kami terhadap kaum yang 
kafir. 

Tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa 
tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nyalah segala 
kerajaan, bagi-Nyalah segala puji, Dia-lah 
yang menghidupkan dan yang mematikan 
dan Dia Kuasa atas segala sesuatu. 

3 X 'jki Silj Sil VI SJi Vj aL ilSJlj SjI ai^i- 

Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah 
dan tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha 
Besar. 

3 x ^ ji^4-° ^ ji^4^ 

50 



Maha suci Allah dan dengan pujian-Nya, 
Maha suci Allah yang Maha Agung. 

3 x jU^i L>\^\ cJf iJL?i illip Lij lIT^pl 

Ya Tuhan kami ampuni kami, terimalah tobat 
kami sesungguhnya Engkau adalah Dzat 
yang banyak menerima taubat lagi Maha 
penyayang. 

jt-L-j aILp J^> i yp 

3X 

Ya Allah limpahkan Sholawat kepada 
pemimpin kita Muhammad, Ya Allah 
limpahkan Sholawat dan Sholawat 
kepadanya. 

Aku berlindung dengan kalimat Allah yang 
sempurna Al Qur'an dari kejahatan mahluk 
yang telah Allah ciptakan. 

' o £ ° 15 o o & J> ' o ^ 

51 



Dengan menyebut nama Allah, yang dengan 
nama-Nya segala sesuatu tidak akan 
memberi Mudlorot, baik yang ada dibumi 
maupun yang ada di langit dan Dia Maha 
Mendengar lagi Maha Mengetahui. 

X 

Aku ridlo terhadap Allah sebagai Tuhannku, 
Islam sebagai agamaku, dan Muhammad 
SAW sebagai nabiku.. 

3 X <&! 34r^H ^ 

Dengan menyebut nama Allah dan segala 
puji bagi Allah dan kebaikan dan kejelekan 
adalah kehendak Allah. 

3 X l^l^j lill J! £f iul &T 

Aku beriman kepada Allah dan hari akhir, 
kami bertaubat kepada Allah lahir batin. 

3 X it? olS" c£Jtjl Jtilj & La^Ij 



52 



Ya Tuhan kami ampunilah kesalahan kami 
dan hapuslah dosa yang ada pada kami. 

7 x ^>c^ jj> jSuJifii; 

Wahai dzat pemilik Kebesaran dan Karunia, 
matikanlah kami dalam keadaan agama 
Islam. 



Wahai Dzat yang kuat dan Wahai Dzat yang 
kokoh cegahlah kami dari kejelekan orang- 
orang dzolim. 



Mudah-mudahan Allah memperbaiki urusan 
kaum muslimin, mudah-mudahan Allah 
menyingkirkan kejahatan kaum pengganggu. 



Wahai Dzat yang Maha Tinggi, Wahai Dzat 
yang Maha Besar, Wahai Dzat yang Maha 
Mengetahui, Wahai dzat yang Maha Kuasa, 
Wahai Dzat yang Maha Mendengar, Wahai 





53 



dzat yang Maha Melihat, Wahai dzat yang 
Maha lembut, Wahai dzat yang Maha 
Mengawasi. 

3 p-?- jjj jjki j^Ij ^\ ^\ £J^L> 

X 

Wahai Dzat yang menghapus kesedihan 
Wahai Dzat yang melenyapkan kesusahan 
Wahai Dzat yang terhadap hamba-Nya 
mengampuni dan menyayangi. 

Aku memohon ampun kepada Allah sang 
pemilik segenap manusia, Aku memohon 
ampun kepada Allah dari semua kesalahan- 
kesalahan. 

Ketahuilah paling utamanya dzikir adalah 
ucapan "Tiada Tuhan selain Allah 
Muhammad adalah utusan Allah/ 7 

54 



Aill J^j ilki Aill ^1 v 

Tiada Tuhan selain Allah Muhammad adalah 
utusan Allah. 

aJ|j aIIp Aill ^^Jl^ Aill jj— j ~U^» Aill V 

Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad 
adalah utusan Allah, mudah-mudahan Allah 
memberikan Sholawat dan Salam kepadanya 
kepada keluarga dan shahabatnya. 

50 X Tiada Tuhan selain Allah. Si! VI ^ V 



L3 j ^JIai j aJ| j aJLp Ail I (^-v^ *0>i\ J J-^J wL>>5»s^ 
£ J"* 1 0* J 1 ^" ^ L^JJ f^J f/j 

pllo-L ^-gJ ^Jj^Jl AjUt^Ij ^ ^Ja-Jl 

55 



-Muhammad adalah utusan Allah, -Mudah - 
Mudahan Allah memberikan Sholawat 
kepadanya, kepada keluarga dan 

shahabatnya dan mudah-mudahan pula 
Allah menyelamatkan, memulyakan, 
menjunjung, membesarkan, mengagungkan 
dan mudah-mudahan Allah Ta'ala meridloi 
keluarganya yang disucikan dan para 
shahabatnya yang mendapatkan petunjuk 
dan para pengikutnya yang senantiasa 
mendapatkan kebaikan sampai hari kiamat. 



Hot*** J? " ' " .* 

X 3 (JfJ jl>- ! ! j>o J|J jJjj 

1. Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha 
Esa. 

2. Allah adalah Tuhan yang bergantung 
kepada-Nya segala sesuatu. 

3. Dia tiada beranak dan tidak pula 
diperanakkan 

56 



4. dan tidak ada seorangpun yang setara 
dengan Dia." 



1. Katakanlah: "Aku berlindung kepada 
Tuhan yang menguasai subuh, 

2. Dari kejahatan makhluk-Nya, 

3. Dan dari kejahatan malam apabila telah 
gelap gulita, 

4. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang 
sihir yang menghembus pada buhul- 
buhul[1609], 

5. Dan dari kejahatan pendengki bila ia 
dengki." 

[1609] Biasanya tukang-tukang sihir dalam 
melakukan sihirnya membikin buhul-buhul 
dari tali lalu membacakan jampi-jampi 




57 



dengan menghembus-hembuskan nafasnya 
ke buhul tersebut. 




1. Katakanlah: "Aku berlidung kepada Tuhan 
yang memelihara dan menguasai manusia. 

2. Raja manusia. 

3. Sembahan manusia. 

4. Dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa 
bersembunyi, 

5. Yang membisikkan kejahatan ke dalam 
dada manusia, 

6. Dari golongan jin dan manusia. 



58 



^Ip ^»JJLJl ^J*-^ ^^C^ ^JJ l^I ^jUJI 

... ai^UJl.S>Vlj 

Alfatihah dihadiahkan kepada pemimpin kita 
yang ahli fiqih yang telah mendahului yang 
bernama Muhammad bin ali bangsa 
'alawiyyin dan kepada leluhurnya dan 
kepada keturunannya, dan kepada segenap 
pemuka kita dari kalangan keluarga abi 
alawi. (Bahwa) semoga Allah mengampuni 
mereka meninggikan derajat mereka di Surga 
dan semoga Allah memberikan manfat 
kepada kami dengan sebab sir-sir mereka 
cahaya-cahaya mereka ilmu-ilmu mereka 
dalam urusan agama Dunia dan Akherat. 
Alfatihah. 



59 



Alfatihah dihadiahkan kepada para 
pemuka/orang-orang mulya kita yang 
bersufi dimanapun mereka berada dan 
menetapkan arwah mereka bahwa semoga 
Allah mengampuni mereka, menyayangi 
mereka, meninggikan derajat mereka di 
Surga dan semoga Allah memberikan 
manfaat kepada kami dengan sebab sir-sir 
mereka, cahaya-cahaya mereka, ilmu-ilmu 
mereka dalam urusan agama Dunia dan 
Akherat. Alfatihah. 



60 



Alfatihah dihadiahkan kepada ruh penyusun 
ratib ini sang tokoh pemberi petunjuk, 
penyelamat para hamba dan negri yaitu al 
habib Abdullah bin Alwi al Haddad dan para 
leluhurnya dan keturunan mereka, (bahwa) 
semoga Allah mengampuni mereka 
menyayangi mereka meninggikan derajat 
mereka di Surga dan semoga Allah 
memberikan manfat kepada kami dngan 
sebab sir-sir mereka, cahaya-cahaya mereka 7 
ilmu-ilmu mereka dalam urusan agama 
dunia dan akherat. Alfatihah. 



oL»»L«*<Jlj oLw«J^Jlj j ^ s Jw«J^Jl ^w*j?rj 

Alfatihah dihadiahkan kepada segenap 
hamba-hamba Allah yang sholeh dan 



61 



segenap orang tua dan semua orang-orang 
beriman laki-laki dan perempuan dan kepada 
semua orang islam laki-laki dan perempuana, 
(bahwa) semoga Allah mengampuni mereka 
menyayangi mereka meninggikan derajat 
mereka di Surga dan semoga Allah 
memberikan manfat kepada kami dengan 
sebab sir-sir mereka, cahaya-cahaya mereka, 
ilmu-ilmu mereka dalam urusan agama 
dunia dan akherat. Alfatihah. 

Doa sendiri-sendiri memohon kepada 
Allah SWT. sesuai keinginan dan jangan lupa 
: Doa untuk orang tua, para guru, orang 
yang pernah berbuat baik kepada kita, 
saudara-saudara dan Doa untuk kaum 
muslimin. 

3 X jlSlj dJ^akl- 

Ya Allah sesungguhnya kami memohon 
kepada-Mu akan ridlo-Mu dan Surga dan 
aku berlindung kepada-Mu dari murka dan 
Neraka-Mu. 



62 



3 x & ^ li 3 

Wahai Dzat yang mengetahui batin kami 
janganlah Engkau beberkan tentang 
batin/ rahasia kami , sehatkan kami, maafkan 
kesalahan-kesalahan kami dan jagalah kami 
dimanapun kami berada. 

Ya Allah karuniakan kami dengan 
keselamatan. Ya Allah karuniakan kami 
dengan keselamatan. Ya Allah karuniakan 
kami dengan khusnul khotimah. 

3 X 'J^£J*}\ '<J* 
Wahai Dzat yang paling Penyayangj Wahai 
Dzat yang paling Penyayang mudahkanlah 
urusan kaum muslimin. 



63 



sti s s o s s * s J . y s 6 it — so s s * s 

^ f> OSS y 

Wahai Dzat yang memberi keamanan kepada 
orang-orang yang takut, berilah rasa aman 
kepada kami dari apa-apa yang kami 
takutkan, Wahai dzat yang memberi 
keamanan kepada orang-orang yang takut, 
selamatkanlah kami dari apa-apa yang kami 
takutkan, Wahai Dzat yang memberi 
keamanan kepada orang-orang yang takut, 
selamatkanlah kami dari apa-apa yang kami 
takutkan. 

Jjj cj4W diil Jjj ills ^jJ^ Jjj Ol^C 

so o > ° so * °* 

Wahai Dzat yang senantiasa belas kasihan, 
belas kasihanilah kami terhadap apa-apa 
yang Engkau turunkan/tentukan kepada 
kami sesungguhnya Engkau adalah dzat 
yang Maha Lembut, belas kasihanilah kami 
dan kaum muslimin. 



64 



ll sjJaJl ^^f^i ^Q 2 ^ 

Wahai Dzat yang penuh belas kasihan 
terhadap mahluk-Nya, wahai yang Maha 
mengetahui terhadap mahluk-Nya, Wahai 
Dzat yang Maha mengawasi terhadap 
mahluk-Nya , belas kasihanilah kami Wahai 
Dzat yang penuh belas kasihan, Wahai Dzat 
yang Maha Mengetahui, Wahai Dzat yang 
Maha Mengawasi. 

^ J" 

3 X SSL^tJb aL"1>J1j 

Ya Allah karuniakan kami dengan 
kebahagian Ya Allah karuniakan kami 
dengan kebahagian Ya Allah karuniakan 
kami dengan kebahagian, adapun khusnul 
khotimah itu adalah mati dengan 
bersyahadat kepada Allah. 
Semoga Allah menerima 

dari(bacaan/ amalan)kami. 

65 



Al Wirdul Fatih 

Dibaca setelah shalat malam atau setelah 
shalat subuh atau magrib. 

Alfatihah dihadiahkan kepada kekasih kita, 
utusan Allah, pemimpin kita Muhammad 
putra Abdullah dan kepada keluarganya, 
shahabatnya, istri-istrinya, keturunannya, 
(bahwa) semoga Allah meninggikan derajat 
mereka di Surga dan semoga Allah 
memberikan manfaat kepada kami dengan 
sebab sir-sir mereka, cahaya-cahaya mereka, 
ilmu-ilmu mereka dalam urusan Agama 
Dunia dan Akherat. Alfatihah. 



66 



Alfatihah dihadiahkan kepada para wali para 
sholihin yang ada di sebelah timur dan barat 

bumi dan lebih khusus kepada 

Alfatihah. 



liil 

Alfatihah dihadiahkan kepada guru 

kami dan kepada guru-guru kami dan 

kepada semua gurunya guru kami, orang- 
orang tua kami, saudara-saudara kami, 
saudari-saudari kami, anak-anak kami, 
teman-teman kami dan semua kaum muslim 
laki-laki dan perempuan dan lebih khusus 
kepada Alfatihah. 



67 



70-100 x °f^>\ &\ *JkL\ 
Aku memohon ampun kepada Allah. 



Aku memohon ampunan kepada Allah 
untukku dan untuk ke dua orang tuaku dan 
untuk orang muslim semuanya. 

iJwLlo JT Jlp j ^Iftl ^Jj Ljjllo L5 ip cj-v 5 
Lull. JT Jlpj Lull* ^ j^j 1*4*^1 
JT (J^j i^jL? tiff 

7 x ^^-^ tiJj| ^j-j^Jlxil ^3 (»-^ L>^~° 

Yaa Allah limpahkanlah rahmat kepada Nabi 
Muhammad dan keluarganya sebagaimana 
Engkau telah melimpahkan rahmat kepada 
Nabi Ibrahim dan keluarganya, berkahilah 

Nabi Muhammad dan keuarganya 
sebagaimana Engkau telah memberkahi Nabi 



Ibrahim dan keluarganya di semesta alam 
sesungguhnya Engkau Dzat yang Maha 
Terpuji. 



jJ^S\ j j^-^-^l Ij^II*' ^S* ^X^> J J-yf 

Ya Allah limpahkanlah Rahmat kepada Nabi 
Muhammad yang memberi kabar gembira 
dan peringatan yang sebabnya terbuka semua 
pintu kebaikan dan tertutup semua pintu 
kejelekan dan limpahkanlah juga rahmat 
kepada keluarganya yang suci dan 
sahabatnya yang baik. 



Tiada Tuhan melainkan Engkau, Maha suci 
Engkau sesungguhnya aku termasuk orang- 
orang yang dzolim. 



69 



Aku memohon perlindungan dengan kalimat- 
kalimat Allah yang sempurna dari keburukan 
yang Allah ciptakan. 

Dengan menyebut nama Allah yang 
bersamaan dengan (menyebut) nama-Nya 
tidak akan terjadi bahaya apapun di langit 
maupun di bumi sedangkan Dia Maha 
Mendengar dan Mengetahui. 

3 X &\ VI iJl ^ j ii) ilkJl} OlklL- 

Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada 
Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar. 

1. Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa. 

2. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada- 
Nya segala sesuatu. 

70 



3. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, 

4. Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan 
Dia." 

^ ^ - "-^ s * * z * 

1. Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan 
yang menguasai subuh, 

2. Dari kejahatan makhluk-Nya, 

3. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap 
gulita, 

4. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir 
yang menghembus pada buhul-buhul. 

5. Dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. 




71 



1. Katakanlah: "Aku berlidung kepada Tuhan 
(yang memelihara dan menguasai) manusia. 

2. Raja manusia. 

3. Sembahan manusia. 

4. Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa 
bersembunyi, 

5. Yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada 
manusia, 

6. Dari (golongan) jin dan manusia. 




1. Dengan menyebut nama Allah yang Maha 
Pemurah lagi Maha Penyayang. 

2. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. 

3. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. 

4. Yang menguasai di Hari Pembalasan. 



72 



5. Hanya Engkaulah yang Kami sembah, dan 
hanya kepada Engkaulah Kami meminta 
pertolongan 

6. Tunjukilah Kami jalan yang lurus, 

7. (yaitu) Jalan orang-orang yang telah Engkau beri 
nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang 
dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang 
sesat. 



_LiJJ3 Guj »Ubl LUplj Ujt^o IjJIij ^? 



73 



285. Rasul telah beriman kepada Al Quran yang 
diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian 
pula orang-orang yang beriman. semuanya beriman 
kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab- 
Nya dan Rasul-rasul-Nya. (mereka mengatakan): 
"Kami tidak membeda-bedakan antara 
seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasul- 
Nya", dan mereka mengatakan: "Kami dengar dan 
Kami taat." (mereka berdoa): "Ampunilah Kami 
Ya Tuhan Kami dan kepada Engkaulah tempat 
kembali." 

286. Allah tidak membebani seseorang melainkan 
sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat 
pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia 
mendapat siksa (dari kejahatan) yang 
dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, 
janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa 
atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah 
Engkau bebankan kepada Kami beban yang berat 
sebagaimana Engkau bebankan kepada orang- 
orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah 
Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak 
sanggup Kami memikulnya. beri ma'aflah kami; 



74 



ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah 
penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap 
kaum yang kafir." 

Doa sendiri-sendiri memohonlah kepada 
Allah SWT sesuai keinginan dan jangan lupa: 

1. Do' a untuk orang tua 

2. Do' a untuk para guru 

3. Do' a untuk orang yang pernah perbuat 
baik kepada kita 

4. Do 7 a untuk saudara-sudara 

5. Do' a untuk kaum -Muslimin 

J - • • • J - • • • ^ J' ^ 

3 x ^lLiii • • • c^rO^ 

Wahai Dzat yang paling penyayang, Wahai 
Dzat yang paling penyayang, Wahai Dzat 
yang paling penyayang selesaikanlah 
permasalahan orang-orang yang beriman. 

Semoga Allah menerima permintaan kita 

dengan sebab berokah surat Al-Fatihah. 

Dan ditutup Wirdul Fatih ini dengan sujud 

syukur atas nikmat-nikmat Allah SWT. 
car any a adalah sbb: 

75 



Duduk menghadap qiblat lalu berniat : 

"Aku berniat sujud syukur karena Allah SWT 
taW. 

Kemudian bertakbir lalu sujud dengan 
membaca : 

3 . . . &\ V| Ail aL ilkJlj ill! jlkll 

X 

"Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, 
tiada Tuhan selain Allah dan Allah Maha 
besar". 

Amalan Saat Bangun Malam 

1. Shalat Tahajjud 2 rakaat niatnya : 

aJJ i j^jS'j Aiwo ^J>^p\ 

Aku berniat sholat Tahajjud dua rakaat 
karena Allah SWT ta^ala 

2. Shalat Hajat 2 rakaat niatnya : 



76 



^J\ju AiJ jll*S"j ji-li-l s-UaSJ Alio L5 U^ 

Aku berniat sholat Hajat dua rakaat 
karena Allah SWT ta ala 
3. Shalat Istikharah 2 rakaat niatnya : 

' s s * s s a ° ^ J 

Aku berniat sholat Istikhoroh dua rakaat 
karena Allah SWT ta ala 



4. Shalat Witir 3 rakaat dengan 2 Sholawat 
niatnya: 

Sholawat yang pertama dengan dua 
rakaat niatnya: 

' s s * Oss° ° * 6* *s £ 

Aku berniat sholat witir dua rakaat karena 
Allah SWT ta ala 
Sholawat yang kedua dengan satu rakaat 
niatnya; 

s S> s o ^ o s ^ # A S> ^ o s o D A 

^J{*j aJJ a*S"j y jJl aL*. { J^AI aJJ y jJl a*S"j L5 Cff 

Aku berniat sholat witir satu rakaat karena 
Allah SWT ta ala 



77 



Sholat Tasbih Taubah kubro 

Sholat tasbih adalah sholat yang diajarkan 
Rasululah kepada paman beliau sayyidina 
Abbas agar mendapatkan pengampunan dari 
Allah. Sholat ini dilakukan 4 rokaat dengan 
300 tasbih dan bisa dilakukan dengan dua 
rakaat 2 rakaat dua Salam . Caranya : 

' s s * Oss° Si ' ^s £ 

1. Mat : aJJ j pJA^ ^ L5 C^^ 

Aku berniat sholat sunnah tasbih 2 rakaat 
karena Allah SWT. 

2. Sholat dilakukan sebagaimana sholat biasa 
hanya ditambahkan bacaan : 

/ i A °\ * ^ ' ^ * .« ^ ° x N 'so* 

jg\ &\ J V} AJl aIJ JU^Jl J Aiil jl>4- 

a. 15 kali sebelum membaca al-fatihah, 

b. 10 kali setelah membaca surat sebelum 
ruku, 

c. 10 kali disaat ruku v , 

d. 10 kali disaat i tidal, 

e. 10 kali disaat sujud, 

f . 10 kali disaat duduk Diantar dua sujud, 

g. 10 kali disaat sujud yang kedua. 

Maka genaplah 75 tasbih dalam satu 
rakaat . 150 tasbih dalam dua rakaat dan 



78 



genaplah 300 tasbih dalam empat rakaat. 
Sholat ini hendaknya dilakukan setiap malam 
kalau tidak bisa, setiap minggu kalau tidak 
bisa, setiap bulan kalau tidak bisa, setiap 
tahun kalau tidak bisa, jangan sampai tidak 
melakukannya sepanjang umurnya. Wallahu 
a'lam bisshowaab. 



^° f v r"' > f o s s of'- i if ^ °, s 4" ' ft'' t 

^IpI y j piij cJl dijl jk^j J^- J>~^ t» J 



Ya Allah berilah Rahmat kepada pemimpin 
kami -Muhammad dengan sebenar-benarnya 



Doa Sebelum Belajar 





79 



Rahmat yang dengan berkat rahmat tersebut 
dapat mengeluarkan kami dari gelapnya 
kebimbangan dan dapat memuliakan kami 
dengan cahaya kepahaman dan dapat 
menjelaskan kami terhadap perkara yang 
tidak jelas/bermasalah, sehingga perkara 
tersebut menjadi jelas. Ya Allah 
sesungguhnya Engkau adalah dzat yang 
Maha Mengetahui sedangkan aku tidak 
mengetahui dan sesungguhnya Engkau 
adalah Dzat yang sangat mengetahui perkara 
gaib. 

j yi\ aJT j X*s>u> li^y y> j Ij»A^1o Jl^> 



Ya Allah berilah rahmat kepada pemimpin 
kami junjungan kami Muhammad dan 
kepada keluarganya yang bercahaya yang 
dengan berkat cahayanya tersebut dapat 
menghilangkan keluputan dalam setiap 
kejapan dan nafas Shalawat tersebut kami 




80 



panjatkan yang bilangannya sebanyak/ seluas 
pengetahuan Allah. 



Ya Allah berilah Rahmat dan Sholawat 
kepada pemimpin kita Muhammad sang 
dokter hati dan penyembuh hati, dan 
penyehat serta penyembuh jasmani, cahaya 
dan penerang mata hati, penguat dan 
makanan bagi arwah shalawat dan Sholawat 
pula semoga tercurahkan kepada keluarga 
dan sahabatnya. 





81 



Doa Majelis dan setelah belajar 



Ya Tuhan kami, kami mengakui bahwa 
sesungguhnya kami berbuat dosa. 

Dan sesungguhnya kami melampui batas 
Sehingga tidak terasa bahwa kami telah 
mendekati Neraka Ladza. 

Maka ampunilah kami dengan ampunan yang 
dapat membasuh semua dosa kami. 

Tutupilah semua aib-aib kami 
Dan tentramkanlah semua ketakutan dan 
kegelisahan kami. 



82 



Dan ampunilah para orang tua kami Ya 
Tuhanku, dan juga semua anak cucu kami. 

Dan semua keluarga, serta semua saudara 
kami dan semua sahabat karib kami. 



i*> 



Dan semua orang yang mencintai karena 
Allah pada 
Atau yang mempunyai hubungan tetangga 
atau persahabatan. 

Dan se-Mua orang-orang muslim seluruhnya 
Ya Tuhan kami terimalah dan kabulkanlah 
permohonan kami 



83 



Berdasarkan keutamaan, kemurahan dan 
karunia-Mu Ya Allah 
Tidak berdasarkan hasil usaha kami. 



J yji JSC ^2S>zj J yji J\ ^3^2^^ 

Dengan wasilah Nabi yang terpilih yaitu 
Rasulullah 

Dalam setiap permohonan kami dikabulkan. 



Semoga Tuhan kami mencurahkan Rahmat 

dan Sholawat 
Pada Rasulullah sebanyak jumlah biji-bijian. 



Dan kepada keluarga Nabi dan para Sahabat 
Sebanyak jumlah curahan hujan dari awan. 



Segala puji kepunyaan Allah di awal dan 
akhir 

84 



Pujian yang banyak dan selamanya selama 
angin behembus. 



^ ^ J> * 

Doa Majelis dan setelah belajar 

Liiij c^iJl LUlp = L£>Ap L*iJl iLj 

Ya Allah berikan manfaat terhadap ilmu yang telah 
Engkau ajarkan kepada kami 
Ya Allah ajari kami ilmu yang bermanfaat untuk 
kami. 

llLO ^ lD oLlyj = lIUl li^ls 

Ya Allah fahamkan kami, keluarga, 
saudara-saudara kami dalam hal agama. 



85 



(begitu juga)penduduk negri ini baik perempuan 
maupun laki-laki nya. 

Ya Allah fahamkan kami dan mereka(faham 
tehadap sesuatu) 
yang Engkau ridloi baik berupa ucapan ataupun 
perbuatan. 

di 10 j = iIjis vS^- jscii jjjij 

dan berikan rizqi yang halal selalu, 
dan hiasi kami seperti orang-orang taqwa dan para 
ulama. 

J 5 " L5^J 

dan berikan bagian kebaikan kepada kami dan 
cegahlah kami dari setiap kejelekan. 

Ya Allah perbaiki kami dalam setiap keadaan 
86 



dan senangkan kami dengan hal-hal yang Engkau 
ridloi. 




Selesaikan kami dari setiap hutang 
Sebelum datangnya utusan penagih hutang. 

Ampuni dan tutup aib kami sesungguhnya Engkau 
adalah 

sebaik-baiknya Dzat yang menutupi aib. 

^% 

dan semoga sholawat Allah senantiasa tercurah 

kepada mahluq pilihan(Muhammad SAW.) 
yaitu orang yang selalu mengajak kita terhadap 
kebaikan dan maaf. 

liyJ! f I p>\ JV1 JL^j = lis. ^lIlJ 
87 



(yang telah membawa kitab)didalamnya terdapat 
obat bagi manusia 
(semoga Sholawat juga tercurahkan)kepada 
keluarga beliau yang mulia. 



Begitu pula terhadap shahabat beliau yang seperti 
lampu yang menyala. 



Ya Allah berikan kami petunjuk dengan 
petunjukmu 

Dan jadikan kami termasuk orang yang bersegera 
dalam menuju ridlo-Mu. 



Dan jangan jadikan kami butuh pertolongan 
kepada selain-Mu 
Dan jangan jadikan kami termasuk orang yang 
melanggar dan berma'siat terhadap 



88 



perintah-Mu. 



Dan cukuplah Allah bagi kami sebaik-baik Dzat 
yang dipasrahi 



Do'a ketika hendak Bepergian 

Allah Maha besar, Allah Maha besar, Allah 
Maha besar 

Lslj yl» aJ U5 iJLft ill (^iJl jUcl^ 

Maha suci Allah yang telah menundukan 
kendaraan ini untuk kami, dan sebelumnya 
kami tidak sanggup menundukan kendaraan 



89 



ini, dan sesungguhnya kepada Tuhan 
kamilah kami akan kembali. 

j ts y. dlj j$\ iJift Ls ji-^o diSllJ L>l 

Lp ji^lj iJlA ll lip j J^* J"**^ 

o Jl 

Ya Allah sesungguhnya kami memohon 
kepada-Mu kebaikan dan ketaqwaan di 
dalam perjalanan kami ini, dan dari 
perbuatan2 ku yang Engkau ridloi. Ya Allah 
Mudahkanlah perjalanan kami ini dan 
lipatkanlah/ dekatkanlah kejauhan untuk 
kami. 

Ya Allah Engkau adalah teman dalam 
perjalanan dan sebagai pengganti bagi 
keluargaku 

A jITj _yjUl Pj ^ dip jP-l ^J} p-^L 

90 



Ya Allah sesungguhnya aku berlindung 
kepada-Mu dari hambatan perjalanan dan 
pemandangan yang menyedihkan dan 
jeleknya tempat kembali dalam harta, 
keluarga dan anak-anak. 

Mudah - mudahan Allah merahmati dan 
memberi keselamatan kepada pemimpin 
kami Muhammad dan kepada keluarganya 
dan shahabatnya. Segala puji milik Allah 
Tuhan semesta alam. 

Doa Qunut Nazilah 

Ialah do 7 a tambahan dalam Qunut yang 
dibaca setiap ada Musibah yang menimpa 
kepada kaum Muslimin di mana pun berada 
dan boleh Diamalkan di semua Sholat Fardhu 
tidak hanya Sholat Shubuh saja. 



91 



c»j 141? ^> ^ o^4^ j 

Ya Allah tolak/cegahlah kami dari 
bala/musibah, kelaparan, wabah penyakit, 
zinah, gempa, ujian, jeleknya fitnah yang 
tampak ataupun yang tidak tampak. 

^yc^ A^-yCp j> y^ij isui^t 

Ya Allah perbaikilah urusan kami dan 
perbaikilah urusan orang yang kebaikannya 
demi kebaikan/maslahat Islam dan kaum 
Muslimin. Ya Allah janganlah Engkau 
hancurkan kami dan hancurkanlah orang 
yang menghancurkan kebaikan Islam dan 
kaum Muslimin. 



92 



-»0 




Ya Allah kuatkanlah Islam dan kaum 
Muslimin dan tolonglah orang yang 
menolong Islam dan kaum Muslimin dan 
hinakanlah orang yang menghinakan Islam 
dan kaum Muslimin. 



lijllj aJ>4*j aJJ 

Ya Tuhan, kami berilah kami kebaikan Dunia 
Akherat dan selamatkan kami dari siksa 
Neraka. Sholawat keberkahan dan Sholawat 
semoga tercurahkan kepada pemimpin kami 
Muhammad yang menjadi Nabi yang ummi 
begitu juga Sholawat keberkahan dan 
Sholawat semoga tercurahkan kepada 
keluarganya dan shahabatnya. 



93 



I^jI j2j jlaJl Xoj>is \jJL^ ^Js- p-g-^ 

11X jUl>j aJT ^Ipj ty>)&j 

Ya Allah Sholawat dan Sholawat -Mudah— 
Mudahan tercurahkan kepada pemimpin 
kami -Muhammad sang dokter hati, 
pengobat hati, penyembuh dan penyehat 
badan, penguat dan makanan jiwa.dan 
limpahkan lah Sholawat dan Sholawat 
kepada keluarganya dan kepada para 
shahabatnya. 

Bacaan imam ketika merapihkan 
shaf/barisan ma'mum. 



94 



Dari shabat Anas ra. Ia berkata(bahwa)Rosul 
saw.bersabda "Rapatkan lah barisan kalian 
karena merapatkan barisan adalah termasuk 
kesempurnaan shalat." 

SO* J, 

Do' a Fajar dibaca sebelum Sholat Shubuh 

y y y * s y y " " 6 * " " 

' °* S A yy a yy y & * yy ay y A y yy 

A * A * A 

> " * y "o A yy 

Ya Allah aku mohon rahmat-Mu yang 
dengannya Engkau bimbing niatku, Engkau 
satukan cerai berai persoalanku, Engkau 

95 



bereskan carut-mamt urusanku, Engkau 
kembalikan kasih sayangku, Engkau 
perbaiki urusan agamaku, Engkau jaga, 
batinku, Engkau tingkatkan perilaku 
dzohirku, Engkau sucikan amalanku, 
Engkau putihkan wajahku, Engkau ilhamkan 
bimbingan kepadaku, Engkau lindungi aku 
dari segala keburukan. 

Ya Allah aku memohon kepada-Mu iman 
yang selalu memenuhi hatiku, aku memohon 
kepada-Mu keyakinan sejati, sehingga aku 
tahu bahwa tak satupun -Musibah akan 
menimpaku kecuali yang telah Engkau 
tuliskan untukku. 



96 



j£ Ijju ^1) iiHjj is^Cs IjUqJi diitlof ^ 1 j^4^ 

^ " * t * Hi 

Ya Allah aku memohon kepada-Mu iman 
yang sejati dan keyakinan yang tak ada lagi 
kekufuran setelahnya dan Rahmat yang 
dengannya aku meraih kemuliaan dari-Mu di 
Dunia dan Akhirat. 

^ijlp^i l5 Ip ^a3ij s-iiuUi ^.iJ^iJi Jj^j 

Ya Allah aku memohon kepada-Mu 
kesabaran dalam menghadapi ketetapan-Mu, 
kesuksesan dalam pertemuan pada-Mu, 
kampung halaman para syuhada, kehidupan 
kaum yang bahagia, pertolongan dalam 
menghadapi para musuh dan persahabatan 
dengan para nabi. 



97 



j^iSli J^^v 5 ^ diStl-U illli-j O^a^lj ^ilp 

Ya Allah kuutarakan kebutuhanku kepada- 
Mu, meski pikiranku lemah, dan amalku 
penuh kekurangan, dan aku sangat 
membutuhkan Rahmat-Mu, dan aku 
memohon kepada-Mu, duhai yang 
menunaikan segala urusan, peyembuh 
segala yang ada di dada sebagaimana yang 
Engkau pisahkan laut yang satu dengan yang 
lain, maka pisahkanlah lindungilah aku 
dari siksa neraka dan dari panggilan yang 
memberitakan kehancuran dan dari cobaan 
dalam kubur. 



St * ' }■ i ' * > > ' J> ^ ' 



98 



Ya Allah yang tak kuasa aku pikirkan dan tak 
sempurna ku laksanakan, dan tak ku capai 
niat dan hasrat pada kebaikkan yang telah 
Engkau janjikan kepada seseorang dari 
hamba-hamba-Mu atau kebaikkan yang akan 
Engkau berikan kepada salah seorang dari 
makhluk-Mu, maka sesungguhnya aku 
mengharapkannya wahai Tuhan semesta 
alam. 

S & S o . & s 

*s s so, s o. s so, so so A so s , » > , 

<j$&j L^J iJijGjti ilL- ii5iJLp(j 

Ya Allah jadikanlah kami orang yang 
membimbing dan mendapatkan bimbingan, 
bukan orang yang sesat menyesatkan. Kami 
memerangi musuh-Mu tapi berdamai dengan 
wali-wali-Mu. Kami mencintai manusia 
karena cinta kami kepada-Mu dan dengan 
permusuhan-Mu kami memusuhi makhluk- 

99 



makhluk-mu yang membangkang kepada- 
Mu. 

iQpj iJLftj 2uli-^l iCiPj plPJlil iAi j^l 

^1 J*Il V^} 

Ya Allah demikianlah doaku dan 
pengkabulannya terpasrah kepada-Mu. 
Demikianlah usahaku dan kepada-Mulah aku 
bertawakkal. Sungguh kami adalah milik 
Allah dan sungguh kami akn kembali 
kepadanya. Tiada daya dan kekuatan kecuali 
atas pertolongan Allah Yang Maha Tinggi 
lagi Maha Agung. 

^\ iuLf Ja% j^Aji jiiJi \l jliLi 

3 j^s-^Jl jJl i j g All ^jLjl ^« 2> jJb>Jl ^jj 

J * s 

Ya Allah yang mempunyai tali yang kokoh, 
urusan yang terpemimpin, aku mohon 

100 



kepada-Mu keamanan di hari kiamat, Surga 
di hari yang kekal, bersama orang-orang 
yang dekat bersama-Mu yang senantiasa 
menyaksikan-Mu, yang selalu rukuk dan 
sujud, yang memenuhi janji-janji mereka 
kepada-Mu. Sungguh Engkau Maha pengasih 
lagi Maha penyayang dan Engkau berkuasa 
melakukan apa saja yang Engkau kehendaki. 



' ' ji ' y 01 * ' ji 
4J ^c^-^jJi ^^S^i jL>t^<j 4j ^ j -b>«-<Jl 

Maha suci Allah yang menyandang 
keperkasaan dan menyatakannya 

mengakui/mengatakannya sendiri. Maha 
suci Allah yang mengenakan kemuliaan dan 
bersikap dengannya, Maha suci Allah yang 
suatu penyucian hanya pantas untuknya. 
Maha suci Allah yang mempunyai 
kemurahan dan karunia. Maha suci Allah 
yang memiliki kekuasaan dan kemurahan. 

101 



Maha suci Allah yang menghitung segala 
sesuatu dengan ilmunya. 

o y y a , ' o A o a y o , ' a y a y y o , ' a * o ay 
^JT^- <Jy ^J" Lfj*^ J>y ] jj ^>J^- ijy UJ 3 <J^ 

o }y o o y o y ,4 o }y a t . y a ,r a %y i y y oy o 

Ya Allah berilah aku cahaya dihatiku, cahaya 
dikuburanku, cahaya dipendengaranku, 
cahaya dipandanganku, cahaya dirambutku, 
cahaya dikulitku, cahaya didagingku, 
cahaya di darahku, cahaya di tulangku, 
cahaya disyarafku, cahaya di hadapanku, 
cahaya di belakangku, cahaya dikananku, 
cahaya di kiriku, cahaya di atas ku, dan 
cahaya di bawahku. 

102 



Ya Allah tambahkan kepadaku cahaya, dan 
berilah cahaya kepadaku dengan sebesar- 
besarnya cahaya dan jadikanlah untukku 
cahaya dengan rahmat-Mu, Wahai Dzat yang 
paling penyayang dari segala yang 
penyayang. 

Ij t jl^-j \j &\ \j JfjPili L JLJ>*}\ aLj 
Ij fjA^A Ij Ij ^*^> Ij ^J ^J p-~*"J 

Ij jj y2 * Ij $-C^J^J ^ J^^" ^ ^ jW^" ^ J^J-^ 

Ij ^L^- Ij [jiL^Li Ij JjlP Ij ^J 

\j Ij ^Ip Ij j jSs-jo Ij j jjiP Ij ^j^P Ij 

^ jt-J j^" ^J (Jtjjr^ ^ l — ^t^^*" ^ < ^^ Jk ^ l?^fl->- 
Cl^plj Ij -L2>s-* Ij ^ J-^J ^J p-^^" ^J J ^ l — ^ 
lj ^ J Ij \j j3 Ij J^S"" j Ij Jp*- Ij Ij 

103 



o A y o A s o A s oA s OAs 

X s s s s s s s s s K ' ' 

L; J^w? L) w^-l j L> Jj?rLo L> Jj?rl j L> ^ L> L) 

l; lj jj} ^ ^l; l; ^ 

Lj £_iL« Lj ^^-^ Lj ^^IP Lj £-?L?r Lj \?*»JL» Lj ^jZ'^J 

. , s s s m s s oss Of" 

wLJoj Lj OjIj Lj Lj ^^Xj Lj j^j Lj ^iLj L jw? 
Artinya : 

1 Ar Rahman = jj^- J I = Yang Maha 
Pengasih 

2 Ar Rahiim = J\ = Yang Maha 
Penya= Yang 

3 Al Malik = dill! = Yang Maha 
Meraj ai/Memerintah 

4 Al Quddus = ^jOllI = Yang Maha 
Suci 

104 



5 As Salaam = ^*>LJl = Yang Maha 
Memberi Kesejahteraan 

6 Al Mif min = = Yang Maha 
Memberi Keamanan 

7 Al Muhaimin = = Yang Maha 
Pemelihara 

8 Al v Aziiz = jj j*Jl = Yang Memiliki 
Mutlak Kegagahan 

9AUabba r= jUr! = Yang 

Maha Perkasa 

10 Al Mutakabbir = jj^ill = Yang 
Maha Megah, = Yang Memiliki Kebesaran 
HAlKhaliq = jJliU = Yang 

Maha Pencipta 

12 Al Baari = v t£jU! = Yang 
Maha Melepaskan (Membuat, Membentuk, 

Menyeimbangkan) 

13 Al Mushawwir = = Yang 
Maha Membentuk Rupa (makhluknya) 

105 



14 Al Ghaffaa r= jU^Jl 
Maha Pengampun 

15 Al Qahhaar = jLgjUl 
Maha Memaksa 

16AlWahhaab = ^Ujjl 

Maha Pemberi Karunia 
17ArRazzaaq = Jlj^ 

Maha Pemberi Rejeki 
18 AlFattaah = ^liiJl 

Maha Pembuka Rahmat 
19Al v Aliim = pJWi 

Maha Mengetahui (Memiliki Ilmu) 
20AlQaabidh = 
Maha Menyempitkan (makhluknya) 

21 AlBaasith = Ja^Ul 
Maha Melapangkan (makhluknya) 

22 Al Khaafidh = JAMA 
Maha Merendahkan (makhluknya) 

23 Ar RaafT = £*\ J\ 

106 



Maha Meninggikan (makhluknya) 




24 Al Mif izz 




= Yang 


Maha Memuliakan (makhluknya) 




25 Al Mudzil 


= jiii 


= Yang 


Maha Menghinakan (makhluknya) 




26 Al Samir 

V ' 2 \ 1 ±J CI 1 1 1 1 1 




= Yang 


lvldlla IVlCllU-Cllgcli 






97 Al Rashiir 


— j . SS . \ \ 


= Yang 


IVldlld IVlC^lllldl 






28 Al Hakam 


= 


= Yang 


Maha Menetankan 






29 Al v Adl 




= Yang 


iviana aqii 






30 Al Lathiif 


= ^Jujalj! 


= Yang 


Maha Lembut 






31 AlKhabiir 




= Yang 


Maha Mengenal 






32 Al Haliim 


= fjw 


= Yang 


Maha Penyantun 







107 



33 Al v Azhiim 


= 


= Yang 


Maha Agung 






34 Al Ghafuur 


= jj^ 


= Yang 


Maha Pengampun 






35 As Syakuur 




= Yang 


Maha Pembalas Budi (Menghargai) 




36 Al v Aliy 


= 


= Yang 


Maha Tinggi 






37 Al Kabiir 




= Yang 


Maha Besar 






38 Al Hafizh 


= JmJ-I 


= Yang 


Maha Memelihara 






39 Al Muqiit 


= o-Jill 


= Yang 


Maha Pemberi Kecukupan 




40 Al Hasiib 


- . u 


= Yang 


Maha Membuat Perhitungan 




41 Al Jalii 1 


= J^l 


= Yang 


Maha Mulia 






42 Al Kariim 




= Yang 



Maha Mulia 

43 Ar Raqiib 
Maha Mengawasi 

44 Al Mujiib 
Maha Mengabulkan 

45 Al Waasf 
Maha Luas 

46 Al Hakiim 

Maha Maka Bijaksana 

47 Al Waduud 
Maha Mengasihi 

48 Al Majiid 
Maha Mulia 

49 Al Baa v its 

Maha Membangkitkan 

50 As Syahiid 
Maha Menyaksikan 

51 AlHaqq 
Maha Benar 



= )\ - Yang 

= s-s^ = Yang 

= jjl = Yang 

= = Yang 

= ij^^Jl = Yang 

= aJ>\ = Yang 

= d*pLJl = Yang 

= wL^jJl = Yang 

= J^l = Yang 



109 



52 Al Wakiil 


= 




= Yang 


Maha Memelihara 








53 Al Qawiyyu 


= 




= Yang 


Maha Kuat 








54 Al Matiin 


= 




= Yang 


Maha Kokoh 








55 Al Waliyy 


= 




= Yang 


Maha Melindungi 








56 Al Hamiid 






= Yang 


Maha Terpuji 








57 Al Muhshii 


= 




= Yang 


Maha Mengkalkulasi 








58 Al Mubdi v 


= 




= Yang 


Maha Memulai 








59 Al Mifiid 




JL*l! 


= Yang 


Maha Mengembalikan Kehidupan 




60 Al Muhyii 






= Yang 


Maha Menghidupkan 








61 Al Mumiitu 






= Yang 



110 



Maha Mematikan 








62 Al Hayyu 






= Yang 


Maha Hidup 








63 Al Qayyuum 






= Yang 


Maha Mandiri 








64 Al Waajid 






= Yang 


Maha Penemu 








65 Al Maajid 




1 1 i 


= Yang 


Maha Muha 








66 Al Wahiid 






= Yang 


Maha Tunggal 








67 Al Ahad 


— 




= Yang 


Maha Esa 








68 As Shamad 






= Yang 


Maha Dibutuhkan, Tempat Meminta 




69 Al Qaadir 






= Yang 


Maha Menentukan, Maha Menyeimban^ 


>kan 


70 Al Muqtadir 






= Yang 


Maha Berkuasa 









111 



71 Al Muqaddim 
Maha Mendahulukan 

72 Al Mu akkhir 
Maha Mengakhirkan 

73 Al Awwal 
Maha Awal 

74 Al Aakhir 
Maha Akhir 

75 Az Zhaahir 
Maha Nyata 

76 Al Baathin 
Maha Ghaib 

77 Al Waali 
Maha Memerintah 

78 AlMuta v aalii 
Maha Tinggi 

79 Al Barri 
Maha Penderma 

80 At Tawwaab 



= ^aill = Yang 

= j^P = Yan £ 

= JjSf! = Yang 

= = Yang 

= = Yang 

= J?lS\ = Yang 

= Jl^il = Yang 

= JUii! = Yang 

= j}\ = Yang 

= jd\ = Yang 
112 



Maha Penerima Tobat 



81 Al Muntaqim 




= Yang 



Maha Pemberi Balasan 



82 Al Afuww 



= Yang 



Maha Pemaaf 



83 Ar Ra v uuf 



= Yang 



Maha Pengasuh 



84 Malikul Mulk 



= Yang 



Maha Penguasa Kerajaan (Semesta) 

85 Dzul Jalaali Wal Ikraam = f 1 j j^Ur! = 

Yang Maha Pemilik Kebesaran dan 

Kemuliaan 

86AlMuqsith = Sz^A\ = Yang 

Maha Pemberi Keadilan 

87AUamir = = Yang 

Maha Mengumpulkan 

88AlGhaniyy = ^\ = Yang 

Maha Kaya 

89AlMughnii = ^iil = Yang 



113 



Maha Pemberi Kekayaan 

90AlMaani = ^Jlil = Yang 

Maha Mencegah 

91AdDhaar = = Yang 

Maha Penimpa Kemudharatan 
92AnNafii = = Yang 

Maha Memberi Manfaat 

93 An Nuur = = Yang 

Maha Bercahaya (Menerangi, Memberi Cahaya) 
94AlHaadii = t£^\ = Yang 

Maha Pemberi Petunjuk 

95AlBaadii = = Yang 

Indah Tidak Mempunyai Banding 
96AlBaaqii = ^Ul = Yang 

Maha Kekal 

97AlWaarits = Ojl^i! = Yang 

Maha Pewaris 

98 Ar Rasyiid = ^ J\ = Yang 

Maha Pandai 



114 



99 As Shabuur = Jy ^\ = Yang 

Maha Sabar 



115 



